




KITAB TENTANG SIFAT NERAKA 


Bab: Tali Pengikat di Neraka 



1986- Dari Abdullah bin Mas’ud RA, dia berkata, “ Rasulullah SAW telah 

bercerita bahwasanya beliau pernah diperlihatkan neraka jahanam. Di 
dalam neraka tersebut terdapat tujuh puluh ribu tali pengikat. Setiap tali 
ditarik oleh tujuh puluh ribu malaikat {Muslim 8/149} 


Bab: Panas Neraka Jahannam 



1987- Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah 

bersabda, “Api yang dinyalakan oleh manusia di dunia ini hanya 
sepertujuh puluh panas neraka Jahanam di akhirat kelak.' 1 ' 1 

Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, sesungguhnya api di dunia 
ini sudah cukup panas bagi kami.” 


Mukhtashar Shahih Muslim — [675) 




Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Api di dunia ini ditambah enam 
puluh sembilan kali panas yang sama pada setiap masing-masing dari 
enam puluh sembilan kali tersebut, bila dibandingkan dengan panas api 

neraka. ” {Muslim 8/149-150} 


Bab: Kedalaman Dasar Neraka Jahanam 



1988- Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Kami pernah bercengkrama 
bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah mendengar suara keras 
seperti suara sesuatu terjatuh. Lalu beliau bertanya, ‘ Tahukah kalian, 
suara apakah itu?' 

Abu Hurairah berkata, “Kemudian kami pun menjawab, ‘Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih mengetahui.’ 

Rasulullah SAW bersabda, “Itu adalah suaru batu yang 
dilemparkan ke dalam neraka sejak tujuh puluh tahun yang lalu. Dan 
sekarang batu itu berada di dalam neraka hingga sampai ke dasarnya." 

{Muslim 8/150} 


Bab: Siksa Penghuni Neraka yang Paling Ringan 







1 676 1 — Mukhtashar Shabih Miistim 




iCiii. Ha lif oi ^ c. jL' iir c*ko 041. jJu 



1989- Dari An-Nu’man bin Basyir RA, dia berkata, “Rasulullah SAW 
telah bersabda, ‘ Sesungguhnya siksa penghuni neraka yang paling ringan 
adalah seseorang yang dipakaikan sepasang terompah yang terbuat dari 
api hingga otaknya mendidih sebagaimana mendidihnya air yang sedang 
direbus. 


Pada saat itu, orang tersebut mengira bahwasanya dialah orang 
yang mendapat siksaan yang paling pedih, padahal ia adalah penghuni 
neraka yang paling ringan siksanya. {Muslim 1/135} 


Bab: Bagian Tubuh yang Disengat Api Neraka 



1990- Dari Samurah bin Jundab RA, bahwasanya Nabi Muhammad SAW 

telah bersabda, “ Sebagian penghuni neraka ada yang dilahap api sampai 
kepada kedua mata kakinya, ada pula yang sampai kepada kedua 
lututnya, ada pula yang sampai pinggangnya, dan ada pula yang sampai 

pangkal lehernya {Muslim 8/150} 


Mukhtashar Shahih Muslim — 1 677 1 




Bab: Neraka akan Dimasuki Oleh Orang-orang yang Perkasa, 
Sedangkan Surga akan Dimasuki Oleh Orang-orang yang Lemah 



1991- Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW telah 
bersabda, ‘Surga dan neraka saling berbangga diri. Neraka berkata, ‘Aku 
diberi prioritas sebagai tempat orang-orang yang sombong dan orang- 
orang perkasa yang bengis.’ 

Surga berkata, “Aku hanya akan dimasuki orang-orang yang lemah, 
orang-orang yang tidak cinta dunia, dan orang-orang yang baik?” 

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman kepada surga, 
“Sesungguhnya kamu hai surga, adalah rahmat-Ku yang denganmu Aku 
memberikan rahmat kepada hamba-hamba-Ku yang Aku kehendaki.” 

Lalu Allah Subhanahu wa Ta’ala berkata kepada neraka, 
“Sesungguhnya kamu hai neraka, adalah siksa-Ku yang denganmu Aku 
menyiksa hamba-hamba-Ku yang Aku kehendaki. Dan masing-masing di 
antaramu akan memiliki penghuni.” 

Neraka tidak akan pernah penuh hingga Allah subhanahu wa 
Ta’ala menginjakkan kaki-Nya. Setelah itu, neraka akan berkata, 

“Cukup! Cukup! Cukup!” 





Itu berarti neraka menjadi penuh sesak dengan injakan tersebut, 
hingga para penghuninya saling berhimpitan. Allah tidak akan berbuat 
zhalim kepada seorang hamba-Nya. Selain itu, Allah juga akan 
menciptakan surga untuk para penghuninya.” {Muslim 8/151} 


Bab: Siksaan Orang yang Mempersembahkan Unta Saibah 



1992- Dari Ibnu Syihab, dia berkata, “Saya pernah mendengar Said bin 
Al Musayyab berkata, ‘Unta Bahirah adalah unta yang tidak diperah 
susunya, karena susunya khusus dipersembahkan untuk para Thaghut 
{Tuhan selain Allah}. Unta Saibah adalah unta yang tidak pernah dimuati 
sesuatu karena khusus dipersembahkan kepada tuhan-tuhan orang-orang 
musyrik.’ 

Said Al Musayyab berkata, “Abu Hurairah berkata, ‘Rasulullah 
SAW telah bersabda, ''Aku melihat Amr bin Amir Al Khuza ’i di dalam 
neraka sedang menarik-narik ususnya. ’ 

Amru bin Amir Al Khuza’ i adalah orang yang pertama kali 
mempersembahkan unta Saibah.” {Muslim 8/155} 


Mukhtashar Shahih Muslim — 1 679 1 




Bab: Besarnya Gigi Taring Orang Kafir di Neraka 



(1 O t/A f) 

4 * 


1993- Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW telah 
bersabda, ‘‘Besarnya gigi taring orang kafir sama dengan gunung Uhud 
dan tebalnya kulit orang kafir {karena bengkak dan hangus} adalah 
sejauh perjalanan tiga hari.'" {Muslim 8/155} 






(> ot/A f) 




1994- Dari Abu Hurairah RA, dengan riwayat yang marfu ’, dia berkata, 
“Jarak pundak orang kafir di neraka, antara pundak yang kanan dengan 
pundak yang kiri adalah sejauh peijalanan tiga hari yang ditempuh 
dengan mengendarai hewan yang berlari cepat.” {Muslim 8/154} 


Bab: Adzab Orang-orang yang Menyakiti Orang Lain 




^ O o/A f) Jjo j 1-0 OjWv» 


1995- Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, ‘Rasulullah SAW telah 
bersabda, ‘Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku 



— Mukhtashar Shahih Muslim 




lihat. Pertama, orang-orang yang membawa cemeti seperti ekor sapi 
yang mereka pergunakan untuk memukul orang lain. 

Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi tembus pandang, 
tidak menutup aurat, memperlihatkan bentuk tubuhnya hingga seperti 
telanjang. Mereka menggoda laki-laki, berjalan dengan berlenggak- 
lenggok, dan rambut mereka seperti punuk unta yang miring 

Wanita-wanita tersebut tidak akan masuk surga — dan bahkan 
tidak akan dapat mencium wangi surga. Padahal wangi surga itu dapat 
tercium dari j arak yang ditempuh sekian dan sekian lamanya.'” {Muslim 

8/155} 



1996- Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Saya pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, ‘ Apabila kamu berumur panjang, niscaya 
kamu akan melihat orang-orang yang dimurkai Allah ketika mereka 
pergi dan dilaknat Allah ketika mereka pulang. Di tangan mereka ada 
cemeti seperti ekor sapi.'” {Muslim 8/156} 


Bab: Pencelupan Orang yang Paling Banyak Nikmatnya di Dunia 
ke dalam Neraka dan Dicobanya Orang yang Paling Sengsara di 

Dunia ke dalam Surga 



Mukhtashar Shahih Muslim — 1 681 1 




ilJj j* ^1 Ij :<d JULi caI?»JI ^ aLvj 


i ✓ . 

. * °f' V f" t - * © * 

OwL^» OjIj > j cJa3 . *> i) . j L« 


£ ^ ^ . 
t - . 


i' J 


U*Ji LSi J* 


<-~>j L aJII j I(J ^JLi ^Ja3 oXi 

(>ro/A»> .JaS 


1997- Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Rasulullah SAW telah 
bersabda, ‘Pada hari kiamat kelak penghuni neraka yang paling banyak 
nikmatnya di dunia didatangkan. Setelah itu, ia akan dicelupkan sejenak 
ke dalam neraka dan ditanya, ‘Apakah ada kesenangan dan kenikmatan 
yang masih kamu rasakan?’ 

Penghuni neraka itu menjawab, “Tidak ada kesenangan yang saya 
rasakan ya Allah.” 

Kemudian penghuni surga yang paling sengsara di dunia juga 
didatangkan. Setelah itu ia dimasukkan sejenak ke dalam surga dan 
ditanya, “Apakah ada kesengsaraan yang kamu rasakan?” 

la menjawab, “Tidak ada ya Allah. Sesungguhnya saya sama sekali 
tidak pernah merasakan kesengsaraan dan kesedihan.” {Muslim 8/135} 




